TES SIMPER SARANA / LIGHT VEHICLE 2019 


TES SIMPER LV 


Operational Training Department 
Distrik Aria 




TES SIMPER SARANA / LIGHT VEHICLE 2019 


I. PILIHKAN SALAH SATU JAWABAN YANG PALING BENAR : 

1. 1. Untuk mendapatkan mine permit dan Simper (surat ijin mengoperasikan peralatan), maka 
karyawan tersebut harus memenuhi persyaratan yang berlaku, antara lain : 

a. Usia minimum 17 tahunjulus medical check up,lulus induksi,dan mempunyai SIM atau 
sertifikat pelatihan sesuai peralatan/unitnya. 

b. Telah induksi,lulus uji teori dan praktek,sehat jasmani dan rohani dan mempunyai SIM 
dari kepolisian. 

c. Sehat jasmani dan rohani,didaftarkan oleh perusahaan tempat bekerja,lulus induksi 
serta mempunyai skiil atau ketrampilan. 

d. Jenis kelamin pria atau wanita,sehat jasmani dan rohani, usia minimum 21 tahun,lulus 
uji teori dan praktek serta siap mengikuti aturan yang ada. 

2. Semua pekerja yang akan memasuki dan bekerja di wilayah kontrak karya pertambangan PT. 
Arutmin harus mempunyai mine permit. Fungsi dari mine permit adalah : 

a. Sebagai tanda pengenal pekerja dan bukti bahwa pekerja sudah melaksanakan induksi. 

b. Sebagai bukti bahwa kita diakui oleh dirjen pertambangan dan KTT, bahwa pekerja boleh 
mengoperasikan peralatan tertentu. 

c. Sudah menjadi kewajiban semua pekerja tambang indonesia. 

d. Mengikuti aturan pemerintah dan depnaker 

3. Mine permit atau Simper dikeluarkan dan disyahkan oleh : 

a. Departement SHE 

b. Departement SHE dengan persetujuan Arutmin 

c. Kepala Teknik Tambang/KTT 

d. Dirjen Pertambangan melalui Kontrakter 

4. Alat Pelindung Diri (APD ) yang harus dikenakan atau dipakai saat memasuki wilayah 
pertambangan PT. Arutminindonesia,adalah : 

a. Safety shoes, safety helmet, reflektif vest, dan seat belt. 

b. Kaca mata, safety shoes, safety helmet, rompi, sarung tangan. 

c. Safety helmet, safety shoes, reflektif vest. 

d. Safety shoes, safety helmet, rompi/refeltif vest, buggy whip,seat belt,kaca mata,sarung 
tangan. 

5. Pengemudi atau driver wajib melaksanakan P2H dengan baik dan benar setiap awal shift. 
Yang dilakukan pengemudi setelah melaksanakan P2H adalah : 

a. Langsung beroperasi ke tempat yang telah ditentukan. 

b. Menunggu perintah atasan tentang pekerjaan hari ini. 

c. Mengisi form P2H dan minta validasi / tanda tangan atasan. 

d. Mengisi form P2H dan langsung menuju lapangan untuk bekerja 

6. Pemeriksaan yang baik dan benar terhadap kendaraan dapat mengurangi terjadinya insident 
atau kecelakaan yang tidak kita ingingkan. Yang perlu diperiksa saat engine hidup sebelum 
menjalankan kendaraan adalah: 

a. Suara engine,warna asap,instrument panel,semua lampu,dan fungsi dari brake dan 
steering,bekal air minum dan makanan. 

b. Suara engine / mesin ,warna asap,instrument panel,semua lampu,fungsi 
brake,steering,back alarm dan attacment lainnya,serta kebocoran. 


Operational Training Department 
Distrik Aria 




TES SIMPER SARANA / LIGHT VEHICLE 2019 


c. Kemampuan brake harus bagus, reaksi kemudi atau steering harus mantap serta yang 
tak kalah penting dan genting adalah jumlah fuel atau bahan bakar dalam fuel tank. 

d. Naik dan turun dari unit harus menggunakan three body contack sehingga operator 
terhindar dari bahaya dan insident yang mungkin terjadi 

7. Defensive driving adalah perilaku pengemudi yang selalu berfikir jauh ke depan dan selalu 
waspada terhadap segala kemungkinan resiko yang terjadi. Syarat untuk menjadi seorang 
pengemudi yang defensive driving adalah : 

a. Alertness (waspada), Awarness ( kesadaran). Attitude ( sikap mental). Anticipation 
(antisipasi). 

b. Alertness (waspada), Awarness ( kesadaran). Attitude ( sikap mental). Anticipation 
(antisipasi) dan Skiil serta Safety 

c. Alertness (waspada), Awarness ( kesadaran). Attitude ( sikap mental), Ecomomy 
(ekonomis). 

d. Alertness (waspada). Skiil yang terlatih dengan baik. Attitude ( sikap mental). 

Anticipation (antisipasi). 

8. Ciri-ciri pengemudi yang mengalami fatique atau kelelahan diantaranya adalah kecuali: 

a. Mata terasa panas dan lelah 

b. Fokus atau perhatian terhadap lingkungan sekitar 

c. Sering menguap 

d. Konsentarsi dan Refleks berkurang 

9. Untuk mengurangi rasa dan mencegah fatique saat bekerja, ada beberapa cara yang harus 
dilakukan oleh pengemudi atau driver, antara lain tersebut di bawah ini, kecuali 

a. Istirahat cukup sebelum beraktifitas (4-8 jam ) 

b. Tidak mengkonsumsi makanan yang berkadar lemak tinggi 

c. Minum kopi atau obat kuat ( stimulan ) untuk membantu kondisi fisik tubuh. 

d. Lakukan Comentary Driving (Berbicara pada diri sendiri untuk mengindetifikasi 
bahaya) 

10. Sesuai dengan kaidah DDT, posisi tangan saat memegang kemudi / steering wheel adalah : 

a. Posisi jam 08.00 dan 04.00 c. Posisi jam 10.00 dan 03.00 

b. Posisi jam 09.00 dan 03.00 d. Sesuai dengan kemampuan ada kemauan 

driver 

11. Di bawah ini adalah faktor penyebab kecelakaan atau insiden menurut teori Heinrich, kecuali 

a. 88 % disebabkan oleh faktor tindakan tidak aman 

b. 80 % disebabkan oleh faktor kondisi tidak aman 

c. 10 % disebabkan oleh kondisi tidak aman 

d. 2 % disebabkan oleh faktor nasib 

12. Lampu darurat atau Hazard Lamp dinyalakan atau aktifkan saat, 

a. Kendaraan meiewati persimpangan dan akan jalan lurus 

b. Kendaraan mengawal alat berat atau saat mobilisasi 

c. Kendaraan mengalami kerusakan di jalan aktif 

d. Kendaraan parkir di tempat yang sepi pada saat malam hari 

13. Saat akan menghidupkan engine atau mesin, maka pengemudi atau driver harus 
membunyikan klakson, supaya orang disekitar kendaraan mengetahui. Dan bila akan 
mundur, berapa kali harus membunyikan klakson : 

a. 3 kali 

b. 2 kali 

c. 1 kali 

d. 1 kali panjang 


Operational Training Department 
Distrik Aria 




TES SIMPER SARANA / LIGHT VEHICLE 2019 


14. Komponen ini berfungsi untuk menyuplai arus listrik ke batery pada saat kendaraan sedang 
beroperasi dengan prinsip merubah tenaga mekanis/ putar menjadi tenaga listrik, 
komponen tersebut adalah : 

a. Starting motor / dinamo starter 

b. Alternator/ dinamo isi 

c. Batery 

d. Accu 

15. Ada beberapa warna dasar rambu lalu lintas, antara lain warna merah, biru, kuning dan biru 
dan hijau. Årti rambu warna dasar biru adalah : 

a. Larangan. 

b. Pelaksanaan 

c. Perhatian. 

d. Petunjuk/kewajiban 

16. Ada beberapa warna dasar rambu lalu lintas, antara lain warna merah, biru, kuning dan biru 
dan hijau. Årti rambu warna dasar merah adalah : 

a. Larangan. 

b. Kewajiban 

c. Perhatian 

d. petunjuk 

17. Ada beberapa warna dasar rambu lalu lintas, antara lain warna merah, biru, kuning dan biru 
dan hijau. Årti rambu warna dasar kuning adalah : 

a. Larangan. 

b. Kewajiban 

c. Perhatiaan 

d. Petunjuk 

18. Pada saat melintasi jalan dan terdapat rambu berikut, maka tindakan anda adalah : 

a. Hati-hati di depan ada tikungan 

b. Tidak boleh mendahului kendaraan lain di depan kita. 

c. Di jalan tersebut kita boleh mendahului asal unit kita mampu mendahului. 

d. Batas akhir larangan mendahului untuk kendaraan lain 

19. Pada saat melintasi jalan dan terdapat rambu berikut, maka tindakan anda adalah : 

a. Hati-hati di depan ada jalan buntu 

b. Dilarang berhenti atau stop 

c. Harus berhenti sampai aman 

d. Kurangi kecepatan dan bila tidak ada yang melintas, langsun jalan 

saja 

20. Pada saat melintasi jalan dan terdapat rambu berikut, maka tindakan anda adalah : 

a. Dilarang berhenti atau stop 

b. Harus berhenti sampai aman 

c. Kurangi kecepatan dan bila tidak ada yang melintas, langsun jalan 

d. Dilarang melintasi jalan tersebut / dilarang masuk 




dldll . 


O 


Operational Training Department 
Distrik Aria 




TES SIMPER SARANA / LIGHT VEHICLE 2019 


II. JELASKAN RAMBU-RAMBU LALU LINTAS BERIKUT INI : 


1 . 


2 . 


3. 


4 . 


© V (§) (0) 



5 . 




III. Jelaskan nama dan fungsi dari instrument panel berikut ini: 



IV. JAWABLAH PERTANYAAN BERIKUT INI : 

1. Sebelum menghidupkan engine atau mesin apa saja yang harus anda periksa ?. 

a. 

b. 


c. 


d. 

e. 

2. Apa tujuan pemanasan mesin, sebelum kendaraan tersebut dijalankan ?. 
a. 


Operational Training Department 
Distrik Aria 

























TES SIMPER SARANA / LIGHT VEHICLE 2019 


b. 

c. 

3. Apa yang di lakukan agar umur ban kendaraan tahan lama bila dioperasikan: 

a. 

b. 

c. 

d. 

4. Cara yang baik dan benar memarkir kendaraan setelah selesai dioperasikan adalah: 

a. 

b. 


c. 


d. 

5.. Jelaskan apa yang dimaksud dengan ?. 

a. Cidera ringan 

b. Cidera berat 

c. Fatal 


Semoga Sukses Dan Selamat 


Operational Training Department 
Distrik Aria 














